29/04/2011 


isim maushul 


« SEBELUM I DAFTAR ISI I SESUDAH » 


I oi OX 0 J 

ISIM MAUSHUL (Kata S ambling) 

Isim Maushul (Kata Sambung) adalah Isim yang berfungsi untuk menghubungkan 
beberapa kalimat atau pokok pikiran menjadi satu kalimat. Dalam bahasa 
Indonesia, Kata Sambung semacam ini diwakili oleh kata: "yang". 

Bentuk asal/dasar dari Isim Maushul adalah: (=yang). Perhatikan contoh 

penggunaan Isim Maushul dalam menggabungkan dua kalimat di bawah ini: 


Kalimat I 



= datang guru itu 


Kalimat II 



Kalimat III 



= guru itu mengajar 
Fiqh 

= datang guru yang 
mengajar Fiqh 


Kalimat III menghubungkan Kalimat I dan II dengan Isim Maushul: 


Bila Isim Maushul itu dipakai untuk Muannats maka: 


iS ^ ^ menjadi: ^ 



= datang guru (pr) yang 
mengajar Fiqh itu 


Bila Isim Maushul itu digunakan untuk Mutsanna (Dual) maka: 

£ $ $ 
i)^t menjadi: OlJUi sedangkan I menjadi: pgji 



= datang dua orang gum 
(Ik) yang mengajar Fiqh 
itu 

= datang dua orang gum 
(pr) yang mengajar Fiqh 


Bila Isim Maushul itu dipakai untuk Jamak maka: 


D:/EKSTRA/arabindo/.../w06.htm 


1/2 


29/04/2011 


isim maushul 




= datang guru- guru (Ik) 
yang mengajar Fiqh itu 

= datang guru- guru (pr) 
yang mengajar Fiqh itu 


Ingat, jangan melangkah ke halaman selanjutnya sebelum mengerti pelajaran di 
atas dan menghafal semua kosa kata yang baru anda temukan! 

« SEBELUM I DAFTAR ISI I SESUDAH » 


D:/EKSTRA/arabindo/.../w06.htm 


2/2 


